Satelit Indonesia update cara dapatkan satelit chinasat 11 dengan mudah. Satelit Chinasat 11 menjadi target sekarang ini karena adanya daftar channel Ninmedia yang menggiurkan sebab dikatakan FTA selamanya. Mengenai Ninmedia FTA selamanya sudah pernah Satelit Indonesia singgung di posting sebelumnya.

Rupanya cara nge lock satelit chinasat 11 ini masih banyak yang mendapat kendala. Walau menurut beam satelit Chinasat 11 untuk jangkauan Indonesia sangat besar apalagi jika tinggal dipulau Jawa. Namun rupanya yang di pulau Jawapun ada juga yang sulit untuk mencari siaran chinasat 11 tersebut.

Untuk itu Satelit Indonesia sedikit memberikan cara treking satelit chinasat 11 agar dengan mudah didapatkan dan bisa menonton daftar channel FTA Ninmedia. Langsung saja ke pokok masalah, cara lock satelite chinasat 11 terbaru.

Untuk memulai melakukan cara nge lock satelit chinasat 10 tersebut, semua peralatan sudah anda persiapkan dan bahan sudah disediakan, seperti

    Seperangkat parabola Ku Band, mau dish odu bekas pay TV atau prime fokus silahkan dengan LNB Ku Band.
    Receiver support MPEG4

Setelah semua siap, perhatikan posisi anda memasang dish. Ini sangat penting karena biasanya errornya disini dan sangat jarang diperhatikan. Hal ini penting juga untuk menentukan arah dish nantinya. Posisi satelit Chinasat 11 itu diatas diantara Pulao Simuk dengan Pulau Tanah masa, Nias, Sumatra Utara. Dari sini anda bisa menentukan menghadap kemana nantinya dish, coba perhatikan gambar berikut
Posisi Satelit Chinasat 11
cara dapatkan satelit chinasat 11

    Jika anda di Aceh, maka dish menghadap keselatan agak sedikit ketimur
    Jika anda tinggal di Jawa, Bali, NTT dan setrusnya, dish menghadap ke barat laut.
    Jika anda tinggal di Makasar , dish menghadap ke barat sedikit ke utara
    Jika anda tinggal di Kalimantan Timur, dish menghadap hampir tepat ke barat
    Jika anda tinggal di Jayapura, maka dish menghadap ke barat, sedikit sekali keutara

Itu tadi beberapa contoh lokasi dan bagaimana menentukan arah dish agar cara mendapatkan chinasat 11 lebih mudah. Jika sudah tahu arah dish, maka perhatikan lokasi anda, dengan arah tersebut tidak ada halangan apapun terutama yang tinggal di Indonesia bagian timur, karena makin mendatar arah satelitnya dan kemungkinan tertutup bangunan, pohon sangat besar.

Jika sudah menentukan lokasi, pasang peralatan parabolanya, dari dish, LNB Ku Band, dan kabel. Kalau sudah terpasang rapi, pastikan konektor LNB mengarah keutara atau selatan dan dish mengarah sesuai prediksi diatas. Untuk memasang tiang dish usahakan posisi pas mounting tegak lurus, jangan mendatar. Persiapkan receiver dan alat untuk menonton sinyal dan kualitas sinyal saat satelit bisa di lock.